DEVIL 


NUMBER 42 


Cerita: Jang Jin 
Gambar: Um Bi 
Pemberi warna: 


Andi 








ADA BERITA ВАК? 
KAU TERLIHAT 
SENANG. 


AH, AKU DAPAT 
KERJA SAMBILAN YANG 
CUKUP BAGUS. 















KAFE DI DEPAN KAMPUS. 
UPAH PER JAMNYA JUGA 
LEBIH BANYAK SERIBU WON 
DIBANDING TEMPAT LAIN. 


HALO, HALOOO~ 
SEMANGAT РАС! 
































АН YA, KALIAN 
SUDAH DENGAR? 
ASRAMA INI КАТАМУА 
MAU DITUTUP. 





KALI INI SEPERTINYA 
BIBI PEMILIK ASRAMA DIBUJUK 
ANAKNYA HABIS-HABISAN 
UNTUK BERBISNIS. 













KATANYA DIA MAU 
MENJUAL GEDUNG INI 
UNTUK MENGUMPULKAN 
MODAL. 


KALAU AKU, 
АКО PASTI SUDAH MENJUALNYA. 
NGGAK PEDULI SUDAH 
SETUA APA BANGUNANNYA, 
SOALNYA BIKIN ASRAMA 
DI SINI ITU AGAK... 


HEI, 
JANGAN BILANG 
BEGITU, 
КАК SEONMI! 





НАНИН. 
ТАР! NGGAK АКАМ 
ADA LAGI ТЕМРАТ 
SEBAIK INI... 



































KERJAKAN TUGAS 
KALIAN DENGAN 
ВАК... 


RUMAH... 
DI SEOUL... 





RUMAH DI SEOUL... 


BIAYA 
BULANANNYA... 











LAGI MIKIRIN АРА 
SAMPAI WAJAHMU 
SEPERTI ITU? 





NGGAK ADA 
APA-APA. 


/΄ MAU MENGERJAKAN 
TUGAS INI BARENGAN? 
BANYAK DATA YANG 
HARUS KITA CARI, 
NIH. 





УА, УА. 


ANU, 
KALAU BEGITU 
AKU... 








NOMOR TELEPON. 


SEKARANG KAU BISA 
KASIH AKU NOMORMU, 
KAN? 





АН.. SEKARANG 
PONSELKU RUSAK... 


--. TERNYATA 
DIA BENERAN 
NGGAK PUNYA 

PONSEL... 














TOLONG TULIS 
NOMOR PONSELMU DI SINI. 
NANTI AKU YANG 
AKAN MENGHUBUNGIMU. 
















SUDAH LAMA 
AKU NGGAK NULIS 
NOMOR TELEPON 
DI KERTAS. 


AH... AKU BISA 
TELAT KERJA 
SAMBILAN МН... 








АРААА? 
DIPECAT? 





| 


SEBENTAR. 
SENIOR TAHU DIA 
ORANG YANG 
SEPERTI APA? 


MEMANGNYA 
ORANG SEPERTI 
APA? / 


TENTU SAJA 
DIA ITU 
PEMBUAT KOPI! 













AKU BENAR-BENAR 
BENCI ORANG 
YANG BERISIK. 





BAGAIMANA KITA 
BISA MENJALANKAN 
KAFE INI TANPA 
ANAK ITU?! 







SEBAGAI UANG MUKA, KAN? 
DASAR NGGAK TAHU MALU! 












SENIOR JUGA MASIH 
BELUM BERHASIL MEMBUAT 
KONTRAK DENGAN 
PEREMPUAN ITU, KAN?! 





MESKI DIA NGGAK 
MENGHARAPKAN APA PUN, 
APA MEMBUJUK 1 ANAK 
ITU SUSAH SEKALI? 










MEMANGNYA 
AKU PREMAN?! 


KAU ITU IBLIS 
YANG SEHARUSNYA 
LEBIH KEJAM 
DARI PREMAN! 


TUNGGU SEBENTAR LAGI. 
AKAN KUTUNJUKKAN 





KINEKJAKU TANG 
GEMILANG! 









JADI, 
TOLONG BERI AKU 
RUMAH. 











AKU AKAN 
MEMOTONGNYA DARI 
NILAI KREDITMU. 








УАН, 
AKU PERGI DULU. 







AKHIR-AKHIR INI 
MALAIKAT SERING 
BERPATROLI. 
HATI-HATI. 





MEREKA КАМ 


MAKHLUK MULIA, 
NGGAK SEPERTI KITA. 





МАДЕ! 
ЗАУА TELAT... 






















НЕ! 
PEKERJA SAMBILAN! 
NGAPAIN AJA SIH, 
SAMPAI BARU DATANG 
JAM SEGINI? 







PELAJARANNYA 
SELESAI SEDIKIT 





PEKERJA №: 
SAMBILAN? 


CEPAT SANA 
SIAP-SIAP! 












им, 
TAPI... BOS... 





ANDA... 
TAHU САРА... 
MEMBUAT KOPI...? 









АРА АКУ 
HARUS TAHU? 


ITU KAN PEKERJAAN 
PEKERJA SAMBILAN, 
BETUL KAN? 







A his 
SAYA JUGA BARU 
PERTAMA KALI 
KERJA DI KAFE... 










TUNGGU DULU! 
TERUS GIMANA 
INI?! 







ЗЕВЕМАРМУА 
SIAPA SIH YANG 
MEMPEKERJAKAN- 






UNTUK MEMBUAT 
KOPI, HARUS 
MENGGUNAKAN 
MESIN UNTUK 
MEMBUAT KOPI... 










YAH, TINGGAL 
BUKA SACHET, 

TUANGKAN AIR, 
DAN DIADUK! 





ITU SIH, 
КОР! INSTAN 








LAGI PULA KOPI KAN 
SAMA SAJA. PILIH SAJA 
YANG GAMPANG. 










OH? 
SEPERTINYA 
ADA KAFE 
BARU. 





























НЕВАТ, BENAR-BENAR 
DI DEPAN KAMPUS! 











KAMI MAU PESAN 
DUA AMERICANO DAN 
SATU STRAWBERRY 
SMOOTHIES. 







АН, MAAF SEKARANG 
КАМ! BELUM... 






KENAPA? 
ADA MASALAH? 


l-ITU... 
MESIN KAMI 
AGAK... 













MESIN KOPI? 
КЕМАРА? 


SEPERTINYA 
NGGAK ADA MASALAH. 
KAU TAHU CARA 
MEMAKAINYA? 


TEMAN-TEMAN, 
KALIAN PERGI DULUAN 
SAJA. AKU AKAN PERGI 

SETELAH BELI 
қ. MINUMAN. 


















, AKU 

AKAN MENGAJARIMU. 
AKU DULU PERNAH 

KERJA SAMBILAN 





YA, TARIK 
YANG INI. 


TOLONG 
AMBILKAN 
CANGKIR. 

















KAU MAU 
KERJA SAMBILAN 
DI SINI? 









UPAHNYA 
BAGAIMANA? 


AH~ANAK-ANAK 
ZAMAN SEKARANG 
MATA DUITAN SEKALI! 






















ЗАУА ЗЕВЕМАРМУА 
TIDAK TERLALU 
BUTUH UANG. 





KALAU АМОА INGIN 
MEMPEKERJAKAN SAYA, 
SEHARUSNYA ANDA 
MEMBERIKAN... 





UPAHNVA 
10.000 WON 
PER JAMI 





LEBIH. BOS. 
АРА SAVA MULAI 
BEKERJA DARI 
HARI INI2 











-..BIASANYA DIA 
MEMANG BEGITU? 


АН...! BOS, 
SAYA HARUS 
GANTI BAJU... 




















HARI ITU 
ENTAH KENAPA 
AKU MERASA LEBIH 


BERSEMANGAT. 











ГЕ 


PA IE 
BERIKAN BAJU 
HANNA!! 
































APA KARENA 
AKU SUKA 
SERAGAM 

KERJAKU, YA? 








<Pengumuman> 


Mulai pekan depan 
азгата ini akan ditutup. 


Penghuni kos diharapkan untuk 


mengosongkan seluruh kamar 
hingga akhir pekan ini. 


Terima kasih. 








SAMPAI-SAMPAI 
AKU MELUPAKAN HAL 
YANG MEMBUATKU 
SANGAT KHAWATIR. 





